LAPORAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN DAN KEUANGAN 
01-31 Agustus 2022 


pal 
du jill g 


@ yayasan 
| ) | IA pendidikan 
islam 
al atsari 


YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- Aha 


Jl. Pogung Rejo No.412, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yog 
162 822-3364-4038 


islam 
al atsari 


dani @ ` 
Vpia pa. QY maHADAHINI JE en 


Ujian Munaqasyah Tugas Akhir 


Tempat : Ruang Rapat YPIA 
Jumlah peserta : 16 Santri Ikhwan dan 6 Santri Akhawat 
Jumlah pembimbing :9 Pembimbing 


Dauroh Lanjutan Usul Tafsir 


Tempat : Studio HAQU 
Jumlah peserta : 34 santri 
Jumlah pengajar :1 pengajar 
Jumlah pertemuan : 3 pertemuan 


Program Kelas Tahfizh Reguler Online Angkatan 22 


Waktu : Sabtu dan Ahad 
Tempat : Online 

Jumlah Pengajar :26 Pengajar 
Jumlah Santri : 233 Santri 


Jumlah Pertemuan :20/20 


Program Kelas Tahfizh Khusus Kelas Tadrib Angkatan 1 


Waktu : Weekdays dan sebagian Weekend 
Tempat : Online 

Jumlah Pengajar : 8 Pengajar 

Jumlah Santri : 40 Santri 


Jumlah Pertemuan :20/20 


Penerimaan Santri Baru 


Jumlah Pendaftar 

-Ikhwan :102 

-Akhwat :76 

Jumlah Santri yang diterima di Pra MI adalah 
-Ikhwan :78 

-Akhawat : 54 


Pra-Ma'had Al-'Ilmi 
Tempat : Masjid sekitar pogung dan online 
Pemateri : Pengajar offline dan pengajar online 


Jumlah Santri offline dan online 
-Ikhwan :23 (offline) & 55 (online) 
-Akhawat : 15 (offline) & 39 (online) 


Program Kelas Bahasa Arab Reguler Agustus Online 


Waktu : Setiap Senin-Jumat dan 
Ujian di Akhir Pekan 

Tempat : Online 

Jumlah Pengajar : 31 

Jumlah Peserta : 343 


Daurah Sharaf Dasar MUBK 


Tempat : Masjid Pogung Raya 
Jumlah peserta : 362 santri 
Jumlah pengajar : 1 pengajar 


Jumlah pertemuan : 2 Pertemuan & 6 Sesi 


® www.ypia.or.id 


diami A 


A yayasan i AN 
ypia pendidikan... Wisma Muslim 
al atsari Å= 


Yogyakarta 


Waktu : 5, 12, 19, 26 Agustus 2022 Tema "Adab dan Akhlak" 
Tempat : Masjid-masjid sekitar Kitab Terjemahan Tadzkirotus Saami' 
Karya Imam Ibnu Jama'ah 


Kitab yang dikaji: 

- Mulakhos Waktu : 21 Agustus 2022 

- Al-Kaafii Tempat : Wisma Idad Mudarrisin 

-Kitab Mulhatul Irob Jumlah pendaftar yang diterima: 16 Santri 

Kitab yang dikaji: 

- Buku Tajwid Imam Syafii jilid I 

dan jilid Il, 

- Syarah Tuhfatul Athfal, 

- Svarah Matan Al-lazari Darul Our'an 9 santri 
Darul Hadis 7 santri 
Fathul Bari 6 santri 
Darunnajah 7 santri 

Kitab yang dihafal : Darulhuda 8 santri 

Buku Hisnul Muslim 'Idad Mudarrisin 9 santri 


® www.ypia.or.id 


4 kali setoran Al-Qur'an, 


1 kali setoran hadits dan matan Waktu : 21 Agustus 2022 


Tempat : Masjid Pogung Baru (MPB) 


Kitab yang digunakan: 
Atawadhui di Dhou-il Kitab wa Sunnah 


Khulasbab Ta'dzim Al-Ilmi Menyjenguk dan Menjalin ukhuwah 
Al-Figh Al-Muyyasar fi Dhou-il Kitab wa Sunnah 


Tempat : Offline di SDIT Yaa Bunayya 
Waktu : 9 Agustus 2022 


& www.ypia.or.id 


E yayasan 
ia pendidikan 
pan RUMAH TAHFIDZ 


Waktu : Setiap Hari Senin-Jum'at Materi : Aqidah, Fiqih, Tafsir, Siroh, 
(Ba'da Shubuh dan Ba'da Maghrib) Manhaj, Adab, dll 
Tempat : Masjid Dipowinatan Tempat : Masjid Dipowinatan — Online - Asrama 
Peserta :6 Orang Peserta :6 Orang 
Pertemuan : 12 Kali Pertemuan : 14 Kali 
Waktu : 18 Agustus 2022 | | | 
Tempat : Kampung Wisata Dipowinatan (TPA, Rapat, Rihlah, Buletin, Kegiatan 
Peserta : Mahasantri dan Masyarakat Warga Kampung Dipowinatan, dll) 


® www.ypia.or.id 


Waktu : 04 Agustus - 03 September Waktu : 25 Agustus 

Tempat : Hybrid Tempat : Daring (dalam bentuk formulir) 
Peserta : 15 Orang Peserta : 30 Orang 

Poster Nasihat Single (16 per bulan) 4 video per bulan 


Poster Nasihat Carousel (8 per bulan) 
Poster Media Partner (sesuai permintaan media partner) 
Poster Kajian (Tentatif), dan Poster Event (tentatif) 


Waktu : Setiap hari Kamis menjelang buka puasa 
Tempat : Masjid Pogung Raya 
Peserta : 20 Orang 


Pertemuan : 4-5 kali per bulan 


® www.ypia.or.id 


Kajian pekan kedua tanggal 14 di MPR 
bersama Ustadz Agung Panji membahas 
kitab Nasihati Lin Nisa 


Kajian pekan keempat tanggal 28 di MPD 
bersama Ustadz M. Rezki membahas 
kitab Syarh Hadits Jibril Fii Ta'lim Ad diin 


Dilaksanakan pada Ahad, 27 Agustus 2022 
Pukul 15.30-17.00 WIB 
via aplikasi Zoom 


Kajian tematik bulan Agustus Muslimah Mengaji 
membahas tentang "Seputar Hukum Haji dan 
Umrah bagi Wanita bagian 3" yang merupakan 
lanjutan materi dari pembahasan bulan juni lalu 
dan yang dibersamai oleh Ustadzah Siwi Ummu 
Nabilah hafizhahallahu ta'ala. 


Terdapat poster resume kajian yang 
diunggah di telegram dan instagram 


Terdapat 20 buku saku 
gratis tiap pertemuannya 


Jumlah peserta terdaftar g-form sebanyak 
43 peserta yang berasal dari berbagai daerah 
di Indonesia dan dari luar Indonesia yaitu 
Thailand. Adapun jumlah peserta yang hadir 
kajian kurang lebih 20 peserta. 


Terdapat 3 pemenang dari ujian yang 
masing-masing mendapat hadiah 1 buah buku 


Akses untuk peserta : 

- Terdapat notula kajian yang dishare sebelum kajian dimulai 
- Terdapat desain poster resume kajian 

- Rekaman audio kajian yang disebar di telegram MM 


® www.ypia.or.id 


dani 
du jll g 


a yayasan 
id pendidikan 
islam 
al atsari 


Penerima : 5 Orang 
Jadwal : September 2022 
Tempat : Sekitar YPIA 


Metode : Offline 

Penerima : Kurang lebih 100 Orang 
Jadwal : September 2022 
Tempat : Masjid Sekitar YPIA 


Metode : 
: Kurang lebih 5 Orang 
: Agustus - September 2022 


Peserta 
Jadwal 
Tempat 


Metode : 
: 100 Orang 
: Setiap Jum'at - September 2022 


Peserta 
Jadwal 


Tempat : 


Offline 


: Masjid Sekitar YPIA 


Offline & makan bersama 


Berbagai Masjid Sekitar YPIA 


@ www.ypia.or.id 


dani 
du jäll g 
. yayasan 
V | ia pendidikan d 
1slam 
al atsari 


Lokasi : Studio YPIA 
Jumlah Pengajar : 6 orang 


Kitab kajian: 

1. Ta'jilun-nada Syarah Qatrunnada 
2. Al-Ubudiyyah Ibnu Taimiyah 

3. ad-Da'u wad Dawa'- Ibnul Qayyim 
4. Tadzkiratus Sami' wal Mutakallim 
5. Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid 


Jumlah santri : 14 orang 


Judul Munagasyah : 

1.Tafsir Ayat-ayat Tentang Pendidikan Anak 

2.Peran Magasid Syariah dalam Ilmu Ushul Figih & Urgensinya 
3.Memahami Takdir Allah dan Kehendak Manusia 

4.Tafsir Tauhid & Kalimat Syahadat 

5.Kritik terhadap pemikiran Tokoh JIL 

6.Hukum Seputar Vaksinasi 

7.Hukum Nadhor Calon Istri dalam Islam 

8.Ijtihad dalam Figh Ibadah saat Pandemi 

9.Terjemah Kitab al Wadhih Fii Ushul Fiqh 

10.Panduan Menyikapi Perbedaan Pendapat dalam Islam 
11.Nilai tauhid sebagai pelipur lara di kala musibah melanda 
12.Tafsir Ayat Ayat al-Qur'an Tentang Komunikasi 
13.Transkrip Kajian Mahad Ilmi kitab Al Wadhih fi Ushul Fiqh 
14.Transkrip Kajian Mahad Ilmi kitab Al Wadhih fi Ushul Figh 


® www.ypia.or.id 


dani 
du pil g 


ypia g AN muslim.or.id 


a 2e 


e Ustadz Ahmad Anshori, Lc Dikunjungi oleh 882.639 pengunjung 
e Ustadz Ari Wahyudi, S.Si. Rata-rata 28.472/hari 

e Ustadz dr. Adika Mianoki, Sp.S. + 

e Ustadz dr. M Saifudin Hakim, M.Sc., Ph.D. ta 

e Ustadz dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK 


e Ustadz Muhammad Idris, Lc. 


e Ustadz Sa'id Abu Ukkasyah Pengunjung turun -4,11% dibanding bulan Juli 

e Akh Ahmad Fardan 882.639 vs 920.507 

e Akh Fauzan Hidayat 

“Akh Muhammad Fadhli, ST. 

“ Akh Sakti Putra Mahardika 
=) e Tanya Jawab Bersama Syaikh Abdul 
3 Muhsin Al Abbad 

e Mengenal Penyakit Ain, Pencegahannya 

e 10 artikel kategori akhlaq dan nasehat dan Pengobatannya 

e 8 artikel kategori aqidah e Mengenal Mani, Wadi dan Madzi 

e 7 artikel kategori fatwa ulama e Mari Mengenal Manhaj Salaf 

e 3 artikel kategori khotbah jumat e Keutamaan Membaca Al Qur'an 


e 2 artikel kategori fiqh dan muamalah 
e 1 artikel kategori hadits 


® www.ypia.or.id 


amil e | e 
du jūlg radiomuslim 
. yayasan 
Vpia ga. | 1467 AM | 
Islam . Memurnikan Ac qidah|Menebarkan Sunnah 
al atsari 


Total kajian rutin selama 1 bulan : 170 kajian 


Kegiatan ini diselenggarakan oleh YPIA bekerjasama dengan panitia Islamic Book Fair yang 
bertempat di GOR UNY, pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 


Total video yang telah dikerjakan sebanyak 14 video 


Kegiatan ini dilaksakan oleh Takmir Masjid MJM Yapadi, Radio Muslim bertugas meliput 
kegiatan ini pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 


Waktu : Rabu, 31 Agustus 2022 
Tempat : Masjid Al Ashri Pogungrejo. 
Pemateri : Ustadz Hasyim Ikhwanudin 
Tema : “Ngopeni Dakwah Mahasiswa” 


Pada bulan Agustus dilaksanakan program “Halo Dokter” sebanyak 5 kali 


® www.ypia.or.id 


amil e | e 
du jūlg radiomuslim 
. yayasan 
Vpia ga. | 1467 AM | 
Islam . Memurnikan Ac gidah|Menebarkan Sunnah 
al atsari 


Pada Bulan Agustus program “Inspirasi Niaga” disiarakan secara langsung sebanyak 3 kali 


Reportase ini dilakukan di masjid Fakultas Ilmu Budaya UGM, pada kegiatan tebar nasi dan 
di kantor YPIA, pada kegiatan munagosyah. 


Pelatihan ini diikuti oleh penyiar tetap Radio Muslim secara online. Target atau hasil yang diharapkan 
dari adanya pelatihan ini yaitu untuk memaksimalkan kapasitas penyiar tetap Radio Muslim 


Hibah antena radio yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 di kantor YPIA dihadiri oleh 5 orang 
dari Radio MASS FM Sragen dan dijamu oleh perwakilan Pembina YPIA dan Ketua YPIA 


Pada tanggal 10 — 11 Agustus 2022 telah dilaksanakan perbaikan pemancar AM, yang dimana sebelumnya 
mengalami permasalahan peralatan. Alhamdulillah kini pemancar dalam kondisi normal 


® www.ypia.or.id 


dani 
du jill 


. yayasan 
ia pendidikan 
islam 
al atsari 


buletin.muslim.or.id 


"E 


Jumlah Lembar/cetak : 24 RIM (12.000 lembar Link Medsos Official : 
4 Edisi znap.link/buletinattauhid 


ats"tauhid 


memurnikan agidah menebarkan sunnah 


Tiada Bulan Sial 


H.R. Abu Dawud 


“Beranggapan sial termasuk kesyirikan" (Beliau menyebutnya tiga kali, 
lalu beliau bersabda), “Tidak ada di antara kita yang selamat dari ber- 
anggapan siol. Menghilangkan anggapan sial tersebut adalah dengan 
bertawakkal.” 


ats#tauhid 
memurnikan aqidah menebarkan sunnah 
Tiada Puncak 

Pada Kesabaran 


Q.S. Az-Zumar: 10 


“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberi balas- 
antanpa batas" 


* Jika seseorang mencela waktu dengan menyatakan bahwa ada bulan 
sial, berarti dia mencela Allah 


ats"tauhid 


memurnikan agidah menebarkan sunnah 


Menjadi 
Pemuda Hebat 


Q.S. Al Hasyr: 18 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
lakhirat)” 


Seorang pemuda muslim haruslah memiliki cita-cita yang besar, baik bagi 
dirinya sendiri maupun masyarakatnya 


Nabi menjadikan teman sebagai patokan terhadap baik dan buruknya se- 
seorang 


Seorang pemuda muslim harus terbiasa merencanakan (mempersiap- 
kan) dengan baik setiap aktivitasnya, apalagi berkaitan dengan kehidupan 
akhirat kelak 


Jangan malu untuk menimba ilmu (terutama ilmu agama) 


Jadilah pribadi yang memberikan manfaat pada orang lain 


* Diantara anugerah terbesar seorang hamba ialah kesabaran 


* Semua yang terlahir di dunia ini pasti merasakan kesulitan, kepahitan dan ke- 
sempitan dalam hidup karena kebahagian yang sejati ketika ia telah masuk ke 
dalam surga 


In tentang sabar 


abs'tauhid am e 


memurnikan aqidah menebarkan sunnah man Allah Ta'ala 
adamu al-yaqin 


Tensyukuri Nikmat 
Kemerdekaan 
Q.S. Ibrahim: 7 


“Jika kalian bersyukur, pasti Aku tambahkan nikmat-Ku” 


Ada 3 hal yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat 

kemerdekaan: 

1. Mensyukuri dengan hati, yaitu mengakui secara tu- 
lus bahwa nikmat kemerdekaan ini datang dari Allah 
semata. 

2. Mensyukuri dengan lisan, yaitu menyebut-nyebut 
nikmat tersebut dan mendoakan para pahlawan 
muslim yang telah berjuang untuk kemerdekaan 
bangsa, 

3. Mensyukuri dengan raga, yaitu dengan menegak- 
kan Islam pada diri-diri pribadi kita dan masyarakat. 


Efek jika tidak mau bersyukur maka bencana dan musi- 
bah yang akan terjadi 


Pemborosan dan foya-foya bukanlah wujud rasa syu- 
kur, bahkan bisa menjadikan kita temannya setan 


& www.ypia.or.id 


Upload web (4 artikel) 
12 post 


10 post 


80 grup 


du jll g 


a yayasan 
ia pendidikan 
islam 
al atsari 


Operasional umum yayasan YPIA 
(ditambah donasi tanpa konfirmasi) 


Beasiswa Santri Wisma Mahasiswa Putra dan Putri 
Operasional Dakwah Mahasiswa 

Operasional Muslim.or.id dan Muslimah.or.id 
Operasional Buletin At Tauhid 

Operasional Kajian Baca Kitab Online 
Operasional Radio Muslim Jogja 
Pembangunan Fasilitas SDIT Yaa Bunayya 
Rumah Tahfidz 

Operasional YPIA Academy 

Operasional SDIT Yaa Bunayya 

Operasional BPH SDIT Yaa Bunayya 


83.860.493 


151.295.573 
2.844.861 


8.274.978 
5.671.128 
450.331 
22.252.989 
11.259.599 
17.941.640 


189.164.293 


318.793.517 
37.696 


Rp 811.847.098 


® www.ypia.or.id 


36.949.563 


161.663.509 
22.554.500 


17.076.803 
8.243.000 
6.328.000 
28.111.596 
15.000 
3.700.000 
83.530.153 


224.841.492 
2.308.381 


Rp 595.921.997 


